WikipediA 


Bahasa Marathi 


Bahasa Marathi (Aksara Devanagari:H<l£l) adalah 
bahasa resmi negara bagian Maharashtra, India. Bahasa 
ini dari segi tata bunyi (fonetik) dan sikap bahasanya 
mencerminkan keturunan langsung dari bahasa Sanskerta. 
Bahasa ini juga mendapat pengaruh dari berbagai bahasa 
sekitarnya, seperti Arab, Persia, Telugu, Tamil, Kannada, 
Hindi, Portugis, dan Inggris. Bahasa Marathi ditulis 
dalam huruf Devanagari, seperti halnya Hindi. 

Bahasa Marathi mempunyai dialek yang cukup banyak, 
dan dialek utamanya antara lain: Deshi, Vadadi, dan 
Nagpuri selain Bahasa Konkani (Namun penutur bahasa 
Konkani menganggap bahasanya bukan bagian dari 
Bahasa Marathi). Sedangkan dari segi etika bahasa, 
Marathi dibagi menjadi dua, yakni Granthik dan 
Bolbhasa. 

Menurut sensus tahun 1991, jumlah penutur bahasa 
Marathi mencapai kurang lebih 65 juta jiwa atau 7,5% 
penduduk India secara keseluruhan. 

Contoh 

■ Namaaskar = Halo 

■ Kase aahaat? = Apa kabar? 

■ Mi thik ahe = Baik-baik’ 

■ Dhanyavaad = Terima kasih 

■ Tuze naav kaay aahe? = Siapa namamu? 

■ Maaze naav....aahe = Nama saya. 

■ Punhaa bhetoo = Sampai jumpa 

Referensi 


1. A UCLA language materials project- Marathi (htt 
p://www.lmp. ucla.edu/Profile. aspx?LanglD=93&m 

enu=005) 



Marathi 


Mara thJ 

Pelafalan 

ma' rat h i 

Dituturkan di 

India, Mauritius dan Israel 
Penutur Marathi juga bisa 
ditemukan di Amerika Serikat, 
Suriname, Guyana, Trinidad 
dan Tobago, Belanda, Kanada, 
Uni Emirat Arab, Afrika 

Selatan, Israel, Singapura, 
Jerman, Swiss, Inggris, 

Australia & Selandia Baru 

Wilayah 

Maharashtra,parts of Goa, 
Gujarat, Madhya Pradesh, 
Karnataka, Andhra Pradesh, 
Dadra & Nagar Haveli, dan 
Daman & Diu 

Penutur 

bahasa 

Total 90 juta penutur^ 

70 million native, 20 million 
second language (tidak 
tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

■ Indo-lranian 


■ Indo-Arya 


■ Indo-Arya Selatan 


■ Marathi 

Sistem 

penulisan 

Aksara Devanagari dan Modi 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

mr 

ISO 639-2 

mar 

ISO 639-3 

mar 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Marathi&oldid=15162429" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.51. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 











































